WikipediA 

Bahasa Melayu Cocos 


Bahasa Melayu Cocos adalah bahasa yang digunakan 
orang keturunan Melayu di Australia, dan juga di 
Malaysia. Bahasa ini dianggap salah satu bentuk Trade 
Malay ("bahasa Melayu Pasar") yang pada gilirannya 
termasuk dalam Melayu. 

Jumlah penuturnya keseluruhan adalah sekitar 5 000 
orang. Kebanyakan ditemukan di Sabah, tepatnya di 
Tawau, L ahad Datu dan satu desa di sebelah barat laut 
Beluran (4 000). Nama setempat yang lain untuk bahasa 
ini adalah Suang Lotud atau Dusun Lotud. 

Di Australia, penutur bahasa ini tinggal di kepulauan 
Cocos (495 orang, 1987) dan di pulau Christmas (558 
orang, 1987). Nama setempat yang lain untuk bahasa ini 
adalah Kokos dan Kukus. 

Pranala luar 


■ Ethnologue\ "Malay, Cocos Islands" (http://www. 

ethnologue.com/show_language. asp?code=coa) 

■ Australian Consumer Law dalam bahasa Melayu 

Cocos (http://web.archive.org/web/20110313063 

626/http://www.ocba.sa.gov.au/assets/files/ysr-m 

al ay.pdf) 


Bahasa Melayu Cocos 

Dituturkan di 

Malaysia, Australia 

Wilayah 

Sabah, Pulau Natal, Kepulauan 
Cocos 

Penutur 

bahasa 

5.000 (tidak tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Melayu-Polinesia 

■ Melayu-Sumbawa 

■ kelompok Utara dan Timur 

■ Melayik 

- Melayu 

■ kelompok Trade Malay 
("Melayu Pasar") 

■ Bahasa Melayu 

Cocos 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 


ISO 639-3 

coa 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Melayu_Cocos&oldid=17027316" 


Halaman ini terakhir diubah pada 31 Mei 2020, pukul 13.52. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






























